> Ç 








TES 


HEI BUNG! TADI ITU HAMPIR 
MEROBEK GENDANG TELINGAKU! 
KAMU NGAPAIN DI SANA? 





BUNG- KASIH AKU HANDUK... 








ADA PEREMPUAN 
DISINI? 


a 
rotē 


PINTUNVA TERKUNCI 





MO ое” 
















HEI, APA DI SINI ADA 
ANAK PEREMPUAN? 





AKU TAK BISA 


MELUPAKAN 


PANDANGAN IBU 


SAAT TERTEMBAK. 








> 
A 
A 
A 


BINDO.. NEN 
AKU NGGAK LIHAT 
ADA PEREMPUAN. 


az 


ORANG-ORANG YANG BAHKAN TAK DIA KENAL, 








APA YANG SUDAH KULAKUKAN.... 





AKU TAK PERCAYA, 
AKU YANG UNDANG MEREKA MASUK KE SINI.... 


INI SEMUA SALAHKU.... 


APA DIA KAKAKMU? 
DIA CANTIK. 








TM 


DI MANA DIA? 





AKAN KUBUNUH BAJINGAN TENGIK ITU! 






HEI, BOCAH! DENGAR AKU TIDAK? 


wor τς X 


A-AKU TAK BISA BERNAPAS. 


| AKU TANYA, DI MANA 








25 








JAWAB AKU, 





BOCAHTOI! 





ሠ 


BINDO, PELAN-PELAN... 


DIA MUNGKIN MASIH SYOK. 










BANG- LIHAT! 
LEMARINYA PENUH MAKANAN! 


AKHIRNYA KITA BISA MAKAN... 
KIRA-KIRA KENAPA YA PEREMPUAN TADI 
TIDAK MAKAN ITU SEMUA? 


YA, SEMUA YANG TERINFEKSI 
LANGSUNG MAKAN SEMUA YANG 
MEREKA TEMUKAN... 





MUNGKINKAH ITU RASA SAYANG 
SEORANG IBU, ATAU SEJENISNYA? 


RASANYA TIDAK... 
LIHAT SAJA SEBRUTAL APA MEREKA. 
HMM... SEPERTINYA... 


ANAK ITU SEMBUNYI DI KAMARNYA 
KARENA BERPIKIR DIA AKAN TERINFEKSI 





INI SEBABNYA DUNIA JADI BEGINI... 


KALAU ORANG-ORANG LIHAT KAMU SUDAH TERGIGIT, 
MEREKA LANGSUNG MEMBUNUHMU... 








KAMI BERTIGA SUDAH PERNAH TERGIGIT, 
ТАРІ KAMI BAIK-BAIK SAJA. INI SUDAH DUA HARI~ 
TEBAKANKU, MEREKA INI BEDA DENGAN ZOMBIE 


YANG KITA LIHAT DI FILM. MEREKA SEPERTINYA 
PUNYA KEINGINAN... 






MEREKA BICARA APA? 
KITA TIDAK AKAN TERINFEKSI 
WALAUPUN TERGIGIT....? 


4 


NGOMONG-NGOMONG, 
AKU IKUT SEDIH SOAL IBUMU, 
TAPI DUNIA SEKARANG YA BEGINI ІМІ. 


ORANG YANG TERINFEKSI AKAN DITEMBAK. 


K К МА МЕР 


BELUM TEMUKAN OBAT ATAU PENYEMBUHNYA, 
ORANG AKAN PANIK DAN MEMBUNUHMU 


KALAU MELIHAT KAU SUDAH TERGIGIT. 





KALAU KAMU TINGGALKAN TEMPAT INI, 
MAMI DAN PAPI NGGAK BISA MENOLONGMU- 
KAMU HARUS TERBIASA UNTUK 
BISA BERTAHAN- 









HEI, KITA BUAT RAMEN YUK. 
DI SINI ADA KOMPOR GAS. 





y "05, 


BAHKAN SETELAH DIA TAHU SOAL INI? ! 


SEMALAM 
AKU DENGAR SUARA PEREMPUAN... HAUP. 
BERANI TARUHAN, KAMU JUGA DENGAR. 
SEMALAM AKU ADA DI BELAKANG SINI. 








DIA TERDENGAR 
μη АСАК KESAL- 






















! И | | 
| | || y ! | 
М ΓΜ! E 

"| o 


над Шан ὯΝ 5 











APA JINGOOK BAIK-BAIK SAJA? 
KUHARAP DI SANA TAK TERJADI 
APA-APA... 





i / - И 
ft መ መ пъ ша 


"Na : 





KAMI INI TIDAK JAHAT-JAHAT AMAT. 
KAMU HARUS TERBIASA DENGAN KEADAAN- 
OKE? TADI ITU TINDAKAN BELA DIRI. 










AKU MEMBUATMU TAKUT, YA? 
TODONGAN TADI ITU CUMA 
MAIN-MAIN SAJA- 







BISIKKAN SAJA 


| 
N 


DI MANA ANAK ITU? 


ፈፍ 








AKU LAPAR SEKALI! 
KENAPA INI NGGAK BISA 
NYALA?! 





g | = P 


NAH, ITU DIA! 4 








NEA 








HE? КЕМАРА ТІВА-ТІВА 


KAMARMU DITUTUP? 








ә 


JEG 


I e [ες 


DEG Ше 
. чы 


HAH, MELIHAT DARI 
TATAPANMU ITU... 





ርፎ | ኒ 
p а 
ው ч L 


я 
| 22 AKUBISA BILANG, 
Ww "BINGO"! 


K 





зу? 


ue 


“ 


BLUB 


BUKA 
PINTUNVA. 


HAH, KAMU MAU 


MAIN-MAIN DENGANKU? 








DI DUNIA INI, KALAU KAMU LIHAT 
SESEORANG YANG LEBIH KUAT DARIMU, 
KUSARANKAN KAMU SEGERA MENYINGKIR 
SEBELUM KAMU TERBUNUH! 





DI DUNIA INI 
ITULAH YANG HARUS 
KAU LAKUKAN!!! 





/ / ААА 






BISA DENGAR TIDAK? ! 











ነዝ” 

















E \ 
¿aa IN 


НЕІ! AIRNYA 
SUDAH 
MENDIDIH!! 
AKU AKAN 


MASUKKAN 
MIE-NYA. 








BINDO!! 
MAU MAKAN 
BARENG KAMI 
TIDAK?! 





SI BRENGSEK INI 
DIAM SAJA? 


YA! AKU MAU 
DUA PORSI!!! 


TEMPAT INI 
KACAU BANGET ~ 





=) l 
Ww» "а 


M 


(A 


SEMUA SALAHKU. 


PERTAMA IBU.. 





e 





CATATAN BUNUH DIRI? 


MEMANGNYA SIAPA YANG 
AKAN MEMBACANYA? HAH! 





Ж 


КАМ Harus 6: E 
DAN TETAP но 


Си 












APA INI? 
CERITA ROMATIS DAN AKSI? 


HA HA HA! 





DARI MANA 
KAMU DAPAT ІМІ? 





AYOLAH NAK- 
KATAKAN ATAU "T" 
AKU PUKUL KAMU- i 

pon 

t 

` 4 

ሆነ 

πρ M 





oHHHH- ага ту? 





ህ 


SEHARUSNYA KAMU TADI BILANG SAJA. 
AKU NGGAK ADA NIATAN MEMUKULMU. 


































Thriller 


written 8 directed 
DEY 
Art directed 
DEY 
Modeling 
DEY,MEPP й y 
Coloring 
DEY,MEPP 


BERSAMBUNG KE EPISODE 13... 


WeB Baca komik di LINE WEBTOON 
TOON untuk mendukung komikusnya! 
www.webtoons.com 


